﻿https://www.youtube.com/watch?v=WgVuJYIoYWw (perencanaan)
https://www.youtube.com/watch?v=y65rMgmyJ0U&t=180s (bahan pjj)
https://www.youtube.com/watch?v=SXHAgeuoZuk&t=138s (galaxy di alam semesta)
https://www.youtube.com/watch?v=SdhYl-VSuKc (peta)


BAB I  RUANG DAN INTERAKSI ANTAR RUANG
1. Pengertian
Ruang :tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal bisa di daratan ataupun di perairan.
Contoh: pulau, danau, perkotaan, pedesaan dll
Di antara ruang tersebut  dapat terjadi interaksi antar ruang yaitu pergerakan orang,barang,informasi dari satu ruang(daerah) ke ruang (daerah) lainnya. 
Interaksi antar ruang terjadi dengan 2 cara:
1. Interaksi antar ruang langsung yaitu interaksi dimana terjadi kontak secara langsung misalnya bertemu langsung
2. Interaksi antar ruang tidak langsung yaitu interaksi dimana terjadi kontak secara tidak langsung,misalnya: dengan membaca berita di surat kabar/media sosial atau menonton berita, atau belanja online, belajar online
Contoh interaksi antar ruang: interaksi antar daerah pegunungan dengan pantai, org di pegunungan menghasilkan sayuran berinteraksi dengan orang pantai yang menghasilkan ikan
Syarat/kondisi terjadinya interaksi antar ruang:
1. Untuk saling melengkapi/complementary (misalnya wilayah A memenuhi kebutuhan wilayah B dan sebaliknya) / ada kebutuhan masing-masing
2. Ada kesempatan transaksi/ intervening opportunity(misalnya orang di wilayah A bertransaksi dgn  wilayah B yang lebih dekat yang memiliki produk yang dibutuhkan dan harganya juga terjangkau) / ada kesempatan(kemungkinan melakukannya)
3. Ada kemudahan transaksi/transferability( misalnya transaksi dilakukan karena mudah bayarnya, mudah mendapatkan barangnya) / bisa dilakukan
Dalam interaksi antar ruang ada 3 hal yang bergerak
1. Mobilitas penduduk / manusia: pergerakan orang
2. Komunikasi : Pergerakan informasi / gagasan
3. Transportasi : pergerakan barang dan jasa dengan kendaraan


2. Letak dan luas Indonesia
Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. 
Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala.
penemu peta dunia pertama : Muhiddin Piri Reis 
Yang mengembangkan peta : Claudius Ptolemaeus
Pencipta globe : al idrisi
https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/03/administrasi-jawa-barat-a1-1.jpg
Komponen penyusunannya peta 
1. judul peta, 
2. skala peta, 
3. orientasi utara, 
4. simbol peta,
5. garis astronomis, 
6. inset, 
7. legenda, 
8. dan sumber peta.
a. Judul Peta
Judul peta menunjukkan isi suatu peta.
contoh, judul sebuah
peta, “peta penggunaan lahan di Indonesia”, maka isi dari peta tersebut
adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa
permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain.
judul peta" Singapura"berisi tempat2 dan jalan di Singapura


b. Skala Peta:  perbandingan antara jarak di peta dengan
jarak sesungguhnya di lapangan. 
Contoh, skala sebuah peta adalah 1 :100.000, 
berarti  jarak 1 cm di peta adalah 100.000 cm atau 1 km di sebenarnya.
Karena 1km = 100.000 cm 
Skala peta dapat dibedakan
1). Skala Angka
Skala angka, misalnya 1:10.000.
dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan.
2). Skala Garis atau Grafis
Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran
tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda.


c. Orientasi Utara
Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi
ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang
bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang
kosong di muka peta
.
d. Simbol Peta
Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. 
Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. 
Berdasarkan bentuknya,
simbol peta dapat dibedakan menjadi:
1). Simbol Titik
Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya,dapat berupa 
* lingkaran, 
* bujur sangkar, 
* segitiga, 
* dan lainnya. 
Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, 
gunung api berbentuk segitiga 
ibukota kabupaten berbentuk lingkaran
2). Simbol Garis
Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. 
Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. 
Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu (tanpa putus-putus) dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya.
3). Simbol Warna
warna perairan (sungai, danau dan laut) diberi warna biru, 
jalan diberi warna merah, dan lain-lain. 
Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap.


4). Simbol Area
Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek
yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu
dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan
dalam bentuk polygon tertutup yang di dalamnya terdapat symbol
tanaman padi.
Peta dunia pertama kali dibuat oleh Bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum masehi. 
Al Idrisi merupakan seorang pakar geografi yang menjadi pencipta pertama globe dunia.
kelahirannya di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi


5. Garis Koordinat (astronomis) https://www.youtube.com/watch?v=ASLXiEeHcvA
Garis koordinat (astronomis) adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. 


  



Penanggalan
	Belahan bumi
	

	Tropis
	April hingga September
	musim kemarau
	Oktober hingga Maret
	musim hujan
	

	Belahan utara
	Belahan selatan
	1 Maret - 31 Mei
	musim semi
	musim gugur
	1 Juni - 31 Agustus
	musim panas
	musim dingin
	1 September - 30 November
	musim gugur
	musim semi
	1 Desember - 28 Februari
	musim dingin
	musim panas
	





Garis lintang menentukan iklim suatu negara
* Iklim tropis memiliki 2 musim : musim panas dan musim hujan
* iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin.
* iklim sedang memiliki 4 musim yaitu musim panas, gugur, dingin dan semi
* Iklim dingin hanya 1 musim yaitu musim dingin


https://www.youtube.com/watch?v=yh-1SviSAHo (garis bujur menjadi penentu pembagian waktu dunia)
Penemu penentuan Sejarah Pembagian Waktu Dunia (GMT) - Universal Time Coordinated (UTC)waktu dunia : sir Sanford Fleming, bumi berputar 360 derajat untuk 24 jam sehingga setiap 15 derajat berarti 1 jam 
Negara RRC membuat aturan waktu sendiri menjadi Beijing Standard Time ( 1 waktu yang sama untuk seluruh RRC ) karena alasan politik
https://www.youtube.com/watch?v=sItdvxTlaLM&t=84s 9 (RRC)
  


  

6.inset
Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan
lokasi daerah yang dipetakan diantara lokasi lainnya yang lebih luas.


7. Legenda
Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul
pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan
mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan.


8. Sumber Peta
Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta.


2 contoh Peta dengan unsur-unsurnya
  

  





2. Letak dan Luas Indonesia
Letak suatu tempat 
- menunjukkan posisinya  
- menunjukkan karakteristik tempat tersebut. 
Sebagai contoh, daerah pantai. Karakteristiknya bersuhu tinggi,berupa dataran rendah, sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan
Letak Indonesia dapat dilihat dari:
1. Letak astronomis (koordinat) : letak berdasarkan posisi garis koordinatnya (bujur dan lintangnya)
2. Letak geografis : letak berdasarkan kenyataanya di permukaan bumi
3. Letak geologis: letak berdasarkan batuan yang membentuknya


1. Letak Indonesia dapat dilihat dari
posisi koordinatnya (letak astronomis): letak berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya
Letak astronomis Indonesia :
 95oBT(paling kiri Indonesia/Aceh)  – 141oBT (paling kanan
Indonesia/papua) 
 6o LU (paling atas Indonesia/Aceh) – 11o LS (paling bawah Indonesia/pulau rote)
Garis lintang 
menentukan iklim suatu negara/wilayah negara
Garis Bujur 
menentukan perbedaan waktu antar negara/wilayah negara




2. Letak geografis: letak berdasarkan kenyataan di permukaan bumi 
Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudera yaitu 
1. Benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia 
2. Benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. 
Selain itu,Indonesia berada di antara dua samudra, 
1. Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia 
2. Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. 
Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, 
• Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau,
Filipina, dan Laut CinaSelatan.
• Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia,
dan Samudra Hindia.
• Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia.
• Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra
Pasifik.
  

https://www.youtube.com/watch?v=2BBNiaTB7Gw&t=202s (keuntungan letak geografis indonesia)
Apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Letak geografis Indonesia
sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara
negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika dan
Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai
komoditas dari Jepang, China, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia
menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur
perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia


https://www.youtube.com/watch?v=DhfFXOyErNQ (kondisi geologis)
https://www.youtube.com/watch?v=TsudAmm1BdA (8 LETUSAN gunung berapi di Indonesia)
1. Letak geologis: letak berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuknya
* Indonesia berada di 3 jalur lempeng: lempeng eurasia, lempeng hindia,lempeng pasifik
* Memiliki banyak gunung api (termasuk dalam jalur gunung api dunia/ring of fire)
Keuntungan letak geologis indonesia
* Tanah subur
* Potensi bahan2 industri dan aneka hayati
Kerugiannya:
* Rawan bencana : letusan gunung berapi dan tsunami
https://roboguru.ruangguru.com/question/gambar-berikut-adalah-peta-provinsi-jawa-timur-beserta-garis-lintang-dan-garis_QU-V5VUWX1L


BAB 2
https://www.youtube.com/watch?v=1uyvu-Sau-I&t=52s (Pjj interaksi sosial)
INTERAKSI SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL
A.Interaksi Sosial
1. Pengertian dan Syarat Interaksi Sosial
Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Pada dasarnya manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, selalu ingin bertemu, berbicara atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan sesama manusia.karena manusia memiliki sifat gregariuosness yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, dan diberi istilah bahwa manusia adalah makhluk sosial,dalam hal ini manusia akan selalu melakukan interaksi sosial
interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok.
Manusia melakukan interaksi sosial dengan tujuan
untuk memenuhi berbagai kebutuhan (sandang, pangan, papan,pendidikan,kesehatan,ketertiban dan kasih sayang)
Syarat interaksi sosial
1. Ada  kontak sosial (ada lawan interaksinya/orang lain)
2. ada komunikasi (timbal balik).Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respons.


Proses interaksi sosial ada 2
1. Proses interaksi sosial langsung:  terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak langsung bersentuhan secara fisik, 
2. Proses interaksi sosial tidak langsung: interaksi sosial tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat-menyurat, telepon, sms, dan lain-lain. Dengan
demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial.


Akibat yang terjadinya karena adanya interaksi sosial:
a. imitasi yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau
Kelompok secara tidak sadar karena berinteraksi sosial. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur 
https://www.youtube.com/watch?v=7Bu0GXq-wCI


b. identifikasi yaitu kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain secara sadar. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan.
https://www.youtube.com/watch?v=cthFubzFX5U
https://www.youtube.com/watch?v=dxS_SYcOzNc




c. sugesti yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang.rasa percaya di bawah alam sadar
Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter tempat dia biasa berobat, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut.
https://www.youtube.com/watch?v=uw13y0Lm1m8 (menit 18)




d. simpati yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya.
https://www.youtube.com/watch?v=Ixxd-ZGYJ7w






2. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial
Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan
masyarakat, antara lain:
1. Interaksi sosial asosiatif https://www.youtube.com/watch?v=Gxelhv3DBPA


2. Interaksi sosial disosiatif https://www.youtube.com/watch?v=tEtU7bn59Iw&t=358s


asosiatif berarti interaksi yang  lebih ke arah kesamaan pandangan. rukun,damai.
disosiatif berarti interaksi yang lebih ke arah perbedaan pendapat perselisihan bahkan bs menjadi konflik fisik


A. interaksi sosial Asosiatif
interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan/tidak ada perselisihan pendapat, rukun bersatu 
Ada 3 bentuk interaksi sosial asosiatif
1. Kerjasama
2. Akomodasi:usaha meredakan pertentangan 
3. Asimilasi: perpaduan kebudayaan
1). Kerja sama:  suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contoh: 
1. Dalam kegiatan sehari-hari : kegiatan gotong royong, ronda malam,kerja kelompok
2. Dalam bidang politik : koalisi https://www.youtube.com/watch?v=Ud7iYgDb8z4 (4 bln lalu)
https://www.youtube.com/watch?v=ZelFBB4sTjg (skrg)
3. Dalam bidang ekonomi : joint venture 
https://www.youtube.com/watch?v=Naze7gqddOw
https://www.youtube.com/watch?v=udBdlU4Tu_s
koalisi : bergabungnya beberapa partai politik untuk mencapai tujuan bersama
joint venture : bergabungnya beberapa perusahaan untuk mencapai tujuan bersama
2). Akomodasi/persetujuan: usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan.
 akomodasi berarti mengarahkan interaksi sosial yang disosiatif ke arah interaksi sosial yang asosiatif, bentuk nya antara lain:
a. Koersi:  akomodasi yang dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lainnya
b.    Kompromi: akomodasi/persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan ( tentang persengketaan dan sebagainya ).
koersi berarti salah satu pihak mengalah
kompromi berarti sama2 mengalah
c.    Arbitrase:  akomodasi dgn menggunakan perantara dalam meleraikan sengketa/masalah dan keputusan arbitrase harus diterima bersama oleh yang bersengketa https://www.youtube.com/watch?v=OuiDp5a-55E&t=142s (penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan)
d.    Mediasi,: akomodasi dengan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat, keputusan di tangan pihak yang bersengketa
https://www.youtube.com/watch?v=Sy8Hvlkyr1g (mediasi)
https://www.youtube.com/watch?v=1rzLSq9cSgY
e.    Konsiliasi: akomodasi dgn usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.(permasalahan yang sudah lama dan sudah punya niat untuk berdamai)
f.     Toleransi: akomodasi dgn memberi batas ukur hal yang masih diperbolehkan atau penyimpangan yang masih dapat diterima kedua belah pihak
https://www.youtube.com/watch?v=B5NyFF39yI4 (pembubaran ibadah)
https://www.youtube.com/watch?v=9xh1ynm8wTI (intoleran)
https://www.youtube.com/watch?v=89wvUg1EYG8&t=312s (kasus meliana)
g.    Stalemate: akomodasi dimana pihak - pihak yang bertentangan
mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu yang dianggap menguntungkan kedua pihak (karena dua2nya sama2 kuat)
h.    Ajudikasi: akomodasi dengan cara penyelesaian perkara maupun persengketaan di pengadilan
https://www.youtube.com/watch?v=eiQcPCfGTV4&t=384s (archie agt)
https://www.youtube.com/watch?v=bRpfRkbzJTo (arch interview)




3). Asimilasi: pembauran antara satu budaya dengan budaya lainnya hingga salah satu budaya tidak terasa lagi atau hilang atau bahkan membentuk budaya baru Mis: perkawinan campuran dari latar belakang budaya yang berbeda, penggunaan sendok sbg budaya barat yang skrg berlaku umum 
https://www.youtube.com/watch?v=aDv1Y3C9S_g (tari bali)


b. Disosiatif
interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. 
disosiatif terdiri atas tiga bentuk yaitu
1. Kompetisi
2. Kontravensi
3. konflik
1). Kompetisi (Persaingan): suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu,persaingan ekonomi, kebudayaan,kedudukan,kekuasaan,ideologi.
Di dalam persaingan ini ada dua jenis, yaitu 
1. persaingan yang bersifat pribadi contoh: ikut lomba pencarian bakat 
2. persaingan kelompok; perebutan gelar juara olimpiade
dalam kompetisi biasanya ada wasit/penilai/penengahnya...jika dirasa ada kompetitor yang curang maka wasit/penengah/penilai harus melakukan tindakan tegas
tetapi jika semua tidak berjalan sesuai aturan maka akan terjadi konflik
https://www.youtube.com/watch?v=O4LlTg9bv4k (kanjuruhan)
 
2). Kontravensi: sikap mental yang tersembunyi/perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang atau kelompok tertentu
bahayanya jika diprovokasi/dipanas-panasin...bisa menimbulkan konflik
https://www.youtube.com/watch?v=jSRyCk_mk0s&t=154s (kerusuhan mei, kontravensi karena kesenjangan ekonomi)






3). Pertentangan (Konflik)
Pertentangan (konflik) adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.
https://www.youtube.com/watch?v=4uoeo1NfKo4 (palestina vs israel)
 
Konflik terjadi krn
1. perbedaan antara individu-individu, 
2. Perbedaan kebudayaan, 
3. perbedaan kepentingan, dan 
4. perubahan sosial.
Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti
1. konflik pribadi, 
2. konflik sosial, 
3. konflik antarkelas-kelas sosial, 
4. konflik politik, dan 
5. konflik internasional. 
Akibat pertentangan (konflik) harta benda hancur,kebahagiaan 
keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa.
https://www.youtube.com/watch?v=tEtU7bn59Iw&t=631s (konflik ambon)




B. Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Pembentukan
Lembaga Sosial 
https://www.youtube.com/watch?v=tEsYYsw1cvw (pembentukan lembaga sosial )
interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan yang kita kenal sebagai lembaga sosial  
Dengan demikian interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga sosial
Semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bersama. 
Misalnya
kebutuhan masyarakat akan pendidikan mendorong lahirnya lembaga pendidikan, seperti sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 
Contoh lembaga-lembaga sosial:
1. lembaga keluarga : terbentuk karena adanya interaksi sosial antara pria dan wanita
2. lembaga pendidikan : tebentuk karena adanya interaksi soial yang terjadi karena memiliki kebutuhan akan pengetahuan dan ketrampilan (sekolah,universitas,bimbel)
3. lembaga ekonomi: terbentuk karena adanya interaksi sosial antara penjual dan pembeli (bank,perusahaan,pasar offline, online)
4. lembaga agama: terbentuk karena adanya interaksi antara masyarakat yang seagama (vihara,gereja,MUI,PGI,KWI) 
5. Lembaga negara : lembaga sosial yang terbentuk karena adanya interaksi sosial antar warga negara ( masyarakat umum dengan tokoh2 penting dalam masyarakat)(MPR,DPR,DPD,presiden)
6.lembaga Kepentingan umum (LSM/lembaga sosial masyarakat) 
7. Lembaga Budaya (Lembaga kebudayaan nasional)
8. Lembaga Hukum (MA, polisi dll)
9. Lembaga Kesehatan (rumah sakit, idi/ikatan dokter Indonesia, pdsi (perkumpulan dokter seluruh Indonesia)
Kesimpulannya,
lembaga sosial adalah lembaga yang terbentuk dari hasil interaksi sosial berdasarkan kebutuhan dari interaksi sosial itu
Khusus untuk lembaga sosial negara:
1. pemerintah pusat : presiden dengan menteri2nya
2. Pemerintah daerah : gubernur dengan staffnya
3. perwakilan rakyat : MPR,DPR,DPD(perwakilan daerah),DPRD
4. penegak hukum : MA,MK, polri
5. pertahanan negara : TNI
https://www.youtube.com/watch?v=HUt-9SVAxEk (organisasi sosial)


https://www.youtube.com/watch?v=Ktoyt2E6MHI
https://www.youtube.com/watch?v=MTHvjI8thrA (dpr,dprd,dpd)
Lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana
ia seharusnya berbuat, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat.
b. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. .
c. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (kontrol sosial). Artinya lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya.


https://www.youtube.com/watch?v=iDyWP3H24yc
Jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial.
a. Lembaga Keluarga https://www.youtube.com/watch?v=6FjK9dPk2Ss
Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya. 
Fungsi lembaga keluarga
1) Fungsi Reproduksi.
2) Fungsi Proteksi (Perlindungan)
3) Fungsi Ekonomi
4) Fungsi Sosialisasi
5) Fungsi Afeksi (kasih sayang)
6) Fungsi Pengawasan Sosial
7) Fungsi Pemberian Status.


2. Lembaga Agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. 
fungsi lembaga agama antara lain sebagai berikut :
1) Sebagai pedoman hidup bagi manusia 
2) Sumber kebenaran. 
3) Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya.
4) Tuntunan prinsip benar dan salah 
5) Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama.
6) Pedoman keyakinan manusia berbuat baik 
7) Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata.
8) Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama.


c. Lembaga Ekonomi
Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan
antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut :
1). Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan.
2). Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter.
3). Memberi pedoman tentang harga jual beli barang.
4). Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja
5). Memberikan pedoman tentang cara pengupahan
6). Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja
7). Memberi identitas bagi masyarakat.


d. Lembaga Pendidikan
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
fungsi lembaga pendidikan ada dua yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. 
A. Fungsi manifes adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Horton dan Hunt dalam Kamanto Sunarto (2004), fungsi manifes lembaga pendidikan
1). Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2). Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
3). Melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat.
4). Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.


B. Fungsi laten (fungsi yang tidak disadari ) dari lembaga pendidikan antara lain :
1). Mengurangi pengendalian orang tua (menciptakan kemandirian). 
2). Menghilangkan perbedaa sistem kelas sosial. 
3). Memperpanjang masa remaja. 


e. Lembaga Politik
Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polities yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berartikewarganegaraan. Kata “politisi” berarti orang-orang yang menekuni hal politik.
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat 
politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. 
Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. 
Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. 
Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan.
Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan (power). 
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. 
Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden dan Wakil Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5. Pemerintahan Daerah
6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Partai Politik
Fungsi lembaga politik
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Memelihara Ketertiban di Dalam Negeri.
2. Mengusahakan Kesejahteraan Umum